WikipediA 


Bahasa Turki Anatolia Kuno 

Artikel ini bukan mengenai Bahasa Turk Kuno. 

Artikel ini bukan mengenai Bahasa Turki Karamanli. 


Bahasa Turki Anatolia Kuno^ (bahasa Turki: Eski 
Anadolu Turkgesi) ialah tahap dalam sejarah bahasa Turki 
yang dituturkan di Anatolia dari abad ke-11 hingga ke-15. 
Bahasa ini berkembang menjadi bahasa Turki Usmani 
Awal dan ditulis dalam Abjad Arab. Tidak seperti bahasa 
Turki Usmani kemudian, diakritik vokal pendek 
digunakanJ 4 ' 

Bahasa Turki Anatolia Kuno 

p ^ •* 

Dituturkan di Kesultanan Rum, Kadipaten 
Anatolia 

Bahasa ini tidak memiliki status resmi hingga 1277, 
ketika Mehmet I dari Karaman menyatakan firman untuk 
menghentikan supremasi, dominasi, dan kepopuleran 
bahasa Parsi:^ 

Era 

Rumpun 

bahasa 

Tiba di Anatolia pada akhir 
abad ke-11. Berkembang 
menjadi Bahasa Turki Usmani 
Awal c. abad ke- 15 W 

Turk 

■ Turk Umum 



■ Oghuz 



■ Bahasa Turki Anatolia 
Kuno 


Sistem 

penulisan 

Abjad Turki Usmani ditambah 
dengan HarakatW 



Status resmi 


Bahasa 
resmi di 

f 0 Beylik Karaman^ 



Kode bahasa 


ISO 639-3 

- 


LINGUIST 

lca (http://multitree.org/co 


List 

des/ica) Old Anatolian Turkish 


Glottolog 

Tidak ada 


§imden giru hig 
kimesne kapuda ve 
divanda ve mecalis 
ve seyranda Turki 
dilinden gayri dil 
soy/emeye.MZi 


Mulai sekarang, tidak ada 
seorang pun di istana, di 
divan, dewan, dan di 
jalan-jalan bertutur 
bahasa apa pun selain 
bahasa Turki. 


Daftar isi 


Ortografi 

Abjad 





























Lihat pula 
Rujukan 


Ortografi 


Bahasa Turki Anatolia Kuno 

Bahasa Turki Utsmaniyah 
(Kamus-i ejaan Turki) 

Bahasa Turki Modern 

Bahasa Indonesia 

£ s-^ 

& 


Gozler 

"Mata" 

33 


Dede 

"Kakek" 

V 


Kuguk 

"Kecil" 


Abjad 

Lihat pula: Alfabet Turki Usmani 






Huruf 

Bahasa Turki Modern 

Huruf 

Bahasa Turki Modern 

1 

a, e, i 


s 

o 

♦ 

b 

>jP 

d 

O 

♦♦♦ 

P 

Js 

t 

o 

t 

Ji> 

z 

o 

s 

t 

a 

e 

c 

♦ 

t 

g. g 

s 

g 


f 

r 

h 

3 

k 

♦ 

t 

h 

J 

k 

j 

d 

J 

1 

♦ 

J 

d, z 


m 

J 

r 

♦ 

J 

n 

♦ 

J 

z 

B 

o, d, u, u, v 

J 

j 

a 

h 


s 


la, le 



o* 


'i 


o* 

§ 

6 

i, y, i 


Lihat pula 


■ Bahasa Turki Utsmaniyah 

■ Bahasa Turki 

■ Mehmet I dari Karaman 

■ Karam ani d 


Rujukan 


1. A a b Bahasa Turki Anatolia Kuno (http://multitree.org/codes/) at MultiTree on the Linguist List 

2. A "Kim Kimdir?/^ Biyografi Bankasi'^Va - FORSNET". Kimkimdir.gen.tr. Diakses tanggal 13 
October 2017. 

3. A Excerpt from Britannica Entry (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/426768/Old-Anato 
lian-Turkish-language) "..so-called Old Anatolian Turkish.." 

4. ^ Ergin, Muharrem, Osmanlica Dersleri, BOGAZigi YAYINLARI, ISBN 975-451-053-9 

5. A Yazici, Tahsin (2010). "Persian authors of Asia Minor part 1". Encyclopaedia Iranica. “Bahasa 
dan budaya Parsi sebenarnya sangat terkenal dan dominan dalam periode ini sehingga pada 
akhir abad ke-14, Mohammad (Mehmed) Bey, pendiri dan kepala pemerintahan Qaramanids, 
menerbitkan dekret resmi untuk mengakhiri supremasi ini, dengan mengatakan bahwa: 
“Bahasa Turki seharusnya dituturkan di pengadilan, istana, dan lembaga resmi mulai 
sekarang!”” 

6. A Culture and Tourism Ministry Karaman page (dalam bahasa tidak diketahui ) (http://www.kara 
mankulturturizm.gov.tr/kulturMd/sayfaGoster.asp?id=302) Diarsipkan (https://web.archive.Org/w 
eb/20140811182530/http://www.karamankulturturizm.gov.tr/kulturMd/sayfaGoster.asp?id=302) 
August 11, 2014, di Wayback Machine . 

7. A Tevari h-i Al-i Selguk 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Turki_Anatolia_Kuno&oldid=17120957" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.24. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






